Ti 


© ager 
| 7 


we, 


= 


U 3 S > | I 
23. 


N 
f 
| 
| 


| j | 
-4 h VA iN jil lwl NE N) 


MN Ami: ni n | min N 


nda pernah menanam bunga? Jika kita 

memberi. pupuk yang salah, bunga 

akan mati atau tumbuh: tidak 
sempurna. Jika kita tidak menaruhnya di tempat 
yang cukup sinar matahari, bunga itu bisa layu. 
Sebaliknya jika kita bisa merawat dengan tepat, 
sesuai dengan apa yang dibutuhkan bunga 
tersebut, maka bunga tersebut akan tumbuh 
segar, mekar dan harum. Membahagiakan siapa 
pun yang melihatnya. Sikap kita kepada suami 
atau istri adalah bagaikan menanam bunga. 


Untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangan, 
kita harus mengenal pasangan sebaik mungkin 
Ini tidak mudah, memerlukan waktu dan 
kesetiaan, Tapi, jika kita bisa” memenuhi 
kebutuhannya, maka dia akan bahagia. Dan 
kebahagiaannya akan membuat kita bahagia 
juga. Jika pun kita sudah melakukan bagian kita 
dan belum bahagia, paling tidak satu orang 
sudah'bahagia. Tetapi jika keduanya atau salah 
satu tidak mau mengalah, maka pernikahan 
akan hancur dan memakan lebih banyak korban, 
terutama anak-anak. 


Kebutuhan dasar 


Ada bagian Alkitab yang mengatakan: "Hai 
istri, tunduklah kepada suamimu..." "Hai suami, 


kasihilah istrimu...” (Efesus 5:22-25). Kebenaran 
yang membahagiakan ini sudah sering kita dengar, 
tetapi yang terjadi bukannya istri tunduk: pada suami 
tapi menanduk suami, dan bukannya: mengasihi, 
suami malah membenci istrinya. Yang lebih parah; 
ada istri yang kurang menghormati suami sendiri tapi 
lebih menghormati suami orang lain. Suami 
bukannya mengasihi istri sendiri tapi istri orang lain. 


Efesus 5:88 mengatakan, "Bagaimanapun juga, 
bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah istrimu 
seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah 
menghormati suaminya." Khusus untuk istri, Tuhan 
meminta agar mereka tunduk kepada suami 


Istri dapat menunjukkan rasa hormat atau 
tunduk kepada suami dengan 2 aspek: Pertama 
adalah bagaimana istri berbicara kepada suami 
Bagaimana cara kita berbicara menunjukkan rasa 
hormat kita kepada suami 


Jika Istri selalu berbicara dalam nada tinggi, 
suami akan merasa tidak dihormati dan merasa 
digurui, Yang kedua, istri bisa menghargai suaminya 
dengan memuji kesuksesannya, penampilannya dan 
membantu dia membuat keputusan yang benar. 


Dikatakan bahwa suami harus mengasihi 
istrinya seperti dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan 
suami untuk menunjukkan kasih kepada istrinya 


adalah dengan cara membuatnya. merasa 
spesial atau istimewa. 


Pertama, suami bisa membuat istrinya 
merasa spesial dengan cara memberi. perha- 
tian. Jangan samakan memberi perhatian de- 
ngan membelikan barang-barang mewah dan 
memberi uang berlimpah. Perhatian bisa di- 
ungkapkan dengan mendengarkan. Ketika 
seorang istri “berbicara, Anda- Sebaiknya 
mendengarkan. Berilah nasehat hanya jika ia 
memintanya. Yang istri butuhkan ketika ia 
berbicara adalah didengarkan, bukan mende- 
ngarkan sepintas lalu (Bhs. Inggris: hear), tapi 
dengan seksama (listen). 


Kedua, mengistimewakan istri di atas 
wanita lain, orang lain, dan hal apa pun yang 
kelihatan penting sekali (hobi, pekerjaan). 
Waktu kita mendahulukan dia, hal Itu akan 
memberikan suatu pesan yang sangat jelas 
kepadaistri kita bahwa dia istimewa. 


Ketiga, mengerti kelemahan istri 
Sebetulnya isteri mempunyai kebutuhan 
mendasar, yaitu ingin suami bisa menerima 
kelemahannya. Kelemahan yang saya maksud 
disini adalah wanita itu cenderung mudah 
beremosi. 


Yangdibutuhkan oleh wanita atau isteri adalah 
pengerlian=si suami akan emosinya. Waktu dia 
marah, tidak berarti dia membenci suaminya. Waktu 
dia bicara dengan nada tinggi, tidak berarti dia 
menggurui si suami. Jadi yang dibutuhkan adalah, 
"terimalah aku, jangan tolak aku karena aku 
mempunyai perasaan-perasaan seperti ini." 


Memenuhi kebutuhan 


Tuhan menciptakan kita baik suami maupun istri 
masing-masing mempunyai kebutuhan: Dan kita 
diberikan pasangan supaya pasangan bisa saling 
mengisi kebutuhannya. Kita semua terpanggil untuk 
melaksanakan firman Tuhan, kalau kita keluar dari 
apa yang Tuhan'tetapkan, pasti akan menimbulkan 
banyak masalah di dalam kehidupan rumah tangga 
kita. 


Jika kita bisa merawat bunga. sesuai 
kebutuhannya, mereka akan bermekaran dan 
membuat sebuah taman yang indah. Filipi 2:4 
mengatakan, "...dan janganlah tiap-tiap orang 
hanya. memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi Kepentingan orang lain juga." Ini harus 
ditanamkan dalam setiap pernikahan. m 
(ag/berbagai sumber) 


04 


ntara 5 — 20 % mahasiswi memiliki pola makan yang tidak 

teratur. Kurang lebih 8 % mengatakan bahwa mereka 

sengaja membuat dirinya muntah untuk mengendalikan 
erat badan. Kurang lebih 1 dari 100 mahasiswi di Amerika Serikat 
menderita anoreksia (kelainan psikis yang diderita seseorang 
berupa kekurangan nafsu makan meski sebenarnya lapar dan 
berselera terhadap makanan). Di waktu yang sama, tingkat 
penderita obesitas (kelebihan berat badan) meningkat cepat di 
antara mahasiswa. 

Apa yang sedang terjadi? Yang jelas, hubungan kita dengan 
makanan telah rusak. Hubungan tidak sehat dengan makanan 
telah menyerang semua usia. Dokter mengatakan bahwa 
anoreksia meningkat cepat pada wanita usia 30an. 


Masalah bermula 

Sebagian masalah bermula di kantin. Saya baru saja pindah 
ke sebuah universitas baru. Ketika berjalan ke kantin, saya kaget 
melihat para mahasiswa makan chinese food, hamburger, sushi, 
dan minum minuman bersoda. Memang ada warung yang menjual 


makanan sayur-sayuran, tapi sangat sepi. 

Kita harus bertanya kembali, mengapa 
kita harus makan? Karena kita membutuhkan 
gizi makanan. Tapi juga untuk menikmati hidup 
dan membuat diri merasa lebih baik. 

Sebagian masalah lain terletak pada 
“suara-suara” yang telah aku serap sejak keluar 
dari kandungan. Apakah dunia akan berakhirjika 
berat saya bertambah 2 kg? Tidak. Tapi saya 
merasa dunia akan segera berakhir. Saya 
memberitahu diri saya berulang-ulang bahwa 
gadis di sampul majalah dan super model yang 
punya tubuh super kurus, semuanya menyem- 
protkan kebohongan. 

Tetapi sekalipun saya bisa menyanyikan 
lagu-lagu yang mengkritik industri kecantikan, 
dan meskipun saya percaya pada kritik-kritik 
tersebut, faktanya lagu dari pesan-pesan lain 
terdengar lebih keras. Saya tidak bisa ke mana- 
mana jika saya bukan gadis tercantik di kelas, 
dan saya harus menjadi pecundang jika saya 
tidak bisa menjaga diri saya dari makanan. 


Menghadapi makanan 

Tantangan menghadapi makanan di 
kampus sangat besar. Sebagai awal, semuanya 
tergantung dari diri Anda sendiri. Ketika Anda 
kuliah, tidak ada orang tua yang menyediakan 
buah-buahan bagi Anda, tidak ada orang tua 
yang menemani Anda makan malam sambil 
mengingatkan Anda untuk menghabiskan 
sayuran Anda. Di sisi lain, tidak ada seorang pun 
yang akan memeriksa apakah Anda cukup 
makan atau tidak. 

Salah satu teman kuliah saya harus 
dirawat di rumah sakit karena berat badannya 
turun drastis sampai 15 kg. Lisa sakit karena 
makan sedikit sekali setiap hari. 

Makanan adalah simbol yang dikaitkan 
dengan banyak sisi kenyataan. Makan tidak 
hanya untuk mendapatkan gizi, menikmati 
hidup, membuat diri merasa lebih baik dan 
kadangkala sebagai bentuk balas dendam 
kepada orang tua yang tidak mencintai dan jauh 
dari kita. Kadang, meski kita tidak begitu lapar, 
tapi orang-orang di sekitar kita sedang makan 
dan mengajak kita bergabung. Dan seterusnya. 


Tuhan tidak hanya menciptakan tubuh Anda, 
tapi juga turun ke bumi, mengambil tubuh jasmani 
manusia, dan menjadi pribadi yang memiliki tubuh. 
Jadi, menjaga kesehatan tubuh adalah sangat 
penting. 

Kebudayaan dan lingkungan sekitar 
memberitahu kita bahwa tubuh kita belum cukup 
bagus. Kita perlu untuk mengurangi berat badan, 
atau memakai riasan wajah, atau mengunci diri di 
tempat fitnes, dan membeli bermacam-macam alat 
olahraga, lalu kita akan dekat dengan kriteria “cukup 
baik”. 

Tubuh yang Anda coba untuk diet, atau 
kencangkan dengan alat khusus, diciptakan oleh 
Tuhan, dan Tuhan menyebutnya baik. Sebaliknya, 
Anda bisa memuliakan Tuhan ketika melihat 
matahari terbit, melihat seorang bayi yang baru saja 
lahir, atau bunga yang mekar, tapi tidak ketika 
berada di depan cermin. 

Kadang, saya menghitung banyaknya waktu 
yang saya pakai untuk kuatir dengan berat badan 
saya. Padahal, waktu-waktu yang dipakai untuk 
berteriak mengenai lingkar pinggang bisa digunakan 
untuk memberitakan Kerajaan Allah. 


Apa yang bisa dilakukan 

Anda mungkin bergumul keras dengan isu- 
isu bentuk tubuh sepanjang hidup Anda. Dan Anda 
bergumul keras soal makanan dan bentuk tubuh. 
Berikut ini beberapa ide yang dapat membuat 
perjalanan Anda semakin indah: 

Pertama, bergabung dalam kelompok kecil. 
Saya percaya di dalamnya ada pemimpin Kristen 
yang mau diajak diskusi tentang kebiasaan makan 
dan bentuk tubuh. 

Kedua, mencari bantuan. Jika Anda 
menengarai bahwa Anda mulai makan secara tidak 
teratur, pergilah ke klinik kesehatan dan bertanyalah 
pada dokter, perawat, atau konselor kesehatan. 

Ketiga, berdoa. Tuhan tidak ingin kita terikat 
pesan budaya tentang bentuk tubuh langsing. Dia 
ingin kita merawat tubuh melalui makan makanan 
bergizi dan olahraga, tapi Dia tidak ingin kita menjadi 
terobsesi dengannya. Jika kita membawa semua 
pergumulan kita kepadaNya di dalam doa, Dia akan 
membantu kita. # (Oleh Lauren Winner, Focus On 
The Family) 


05 


khusus untuk pria & wanita 
usia 55 tahun ke atas 
Rabu, 17 Maret 10 

pk. 09.30, Chapel 


pembicara: 
Ibu Hosea 


mawar SHaron 


senior 


Persiapkan diri Anda untuk 


persembahan 


Minggu, 21 Maret 2010 


DOA 


MALAM 


Jumat, 19 Maret ‘10 
pk. 19.00 

R. Ibadah Utama 
pembicara: 


Pdt. Gideon Soegiarto 
(Malang) 


elayanan pemerhati, 
hiburan & ucapan syukur 


PEMENANG 
KUESIONER WARTA 


Daftar Pemenang Kuesioner Warta tahun 2010 
Hadiah bisa diambil di operator GMS pusat dan 
satelit yang bersangkutan. 


1. 62-8185013xx, Surabaya a.n. Eunike Lyliawati 
2. 62-81797761xx Denpasar, a.n. Sion Verasano 

3. 62-81235438xx Surabaya, a.n. Hangky George 

4, 62-819132114xx Surabaya (Faith), a.n. Yane Cahyadi 
5. 62-858783667xx Jogjakarta, a.n. Donny Aribowo 

6. 62-815863271xx Surabaya, a.n. Lie Susianty 

7. 62-81793085xx, Surabaya, a.n. Gracia Sylvi 

8. 62-852971268xx Medan, a.n. Sherly 

9. 62-818034498xx Surabaya, a.n. Dedy Pramono 

10. 62-88855257xx, Sidoarjo, a.n. Chandra Elliyani 


Keterangan lebih lanjut: 
Hubungi : Agung Prasetyo 

Departemen Warta Gereja Mawar Sharon, 
031-5451335 ext.103 atau 08175158758 


Training 


Konseling 


terbuka untuk umum, 
wajib hadir bagi konselor 
& mentor pernikahan 
Dept. FLC 


“HUMAN DEVELOPMENT” 


28 Maret 2010, 
pk. 13.00 
R. Chapel 


pembicara: 
Bp. John Mantofa 


Ajaklah jiwa-jiwa baru 
dalam ibadah ini! 


Rabu, 17 Maret 10 
pk. 10.00, 
R. Ibadah Utama Rabu, 17 Maret “10, 
pk. 18.30 WIB 
R. Ibadah Utama 


terbuka untuk umum 


pembicara: 
Ps, Steve & Rita Fedele (USA) 


Pasangan suami istri ini adalah pendiri 
Prophetic Voice Ministry International 
yang telah dikenal di USA dan dunia 
karena penginjilan dan nubuatan yang diurapi 


Ajak seluruh keluarga, rekan kerja Lara 
Han sli untuk menghadiri c E MES A 


Nikah 
Kudus 


Jika tidak ada Jimmy Gunawan 
keberatan yang 

sah dari jemaat, Ho'Erny 

maka akan Sabtu, 20 Maret 2010 
dilangsungkan 

pemberkatan Woen Jie Jiang / David 


nikah antara: 
Mikha Rosiang Irawan 
Sabtu, 20 Maret 2010 
minggu 02. GOD, restore my family 
03. GOD, | believe in Your provision ‚Adrian Soewono 


04. GOD, cover us under Your wings Cr 
Ima Kusmawati 


Minggu, 21 Maret 2010 


07 


08 


Pusat 

Kebaktian Umum I Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10.00 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.00 
Kebaktian Umum N Pk. 19.00 


Kebaktian Anaki Pk 07.00 
Kebaktian Anak H Pk. 10.00 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.00 
English Service 

(MSCS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.15 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja 1 Pk. 10.00 
Keb. Pra Remaja 2 Pk. 16.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/B Sby. 


Satelit Timur Il 
Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan 
(Sat. Jemursari, 

Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 

Jl. Jemursari 81 


Satelit Barat 

Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum + Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


Satelit Sidoarjo 
Keb. Umum I + Anak Pk, 07,00 
Keb. Umum H + Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum NI + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda (Sabtu) Pk, 19,00 
EagleTeens Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13,00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.AZ 
No. 27-32 JI. Pahlawan Sda. 
Telp, 8946136, Fax: 8052650 


Satelit Malang 

Keb. Umum + ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18,00 
JI. Raya Dieng 19, Telp. 0341-570539 
BD “Immanuel” Prigen 


Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Satelit Mojokerto 
Keb. Youth Pk. 10.00 
Keb. EagleKids (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk. 18.30 


JI. Karyawan Baru 3 blok O-R 
Komplek Niaga Square Kelurahan 
Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 
CP: Rudolf - 085231587557 


Satelit Jombang 
Keb. Pemuda Pelajar (Sabtu) Pk. 18.00 
Keb. Umum Anak Pk. 16.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 
(0321-854337) 

CP: Jacobus - 081356214443 


Sat. Tulungagung “Revival” 


Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak | Pk. 08.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb. Remaja Pk, 11,00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk, 19.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert 
Belga, Tulungagung. telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | (Minggu) Pk. 07.00 
Keb. Umum II (Minggu) Pk. 17,00, 
Keb. Eagleteens Pk. 10.00 
Keb, Pemuda (umat Pk. 17.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids II (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR. Supratman 10 B, Jember 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Ibadah Umum + Pro-M C 08,00 
Keb. Doa Malam (Kamis) — Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl, Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt, Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 
CP: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat, Semarang "Double R” 

Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Eaglekids Pk. 08.30 
Keb Remasa (Sabtu) Pk, 17,00 
Keb. Youth Pk. 17.00 


Sek. Wotgandul Barat 33, samping SMU 
Kebon Dalem, 

Telp.& Fax: 024-3581900 

CP: n Bernard 5.(08562723723) 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb, Umum + Pro-M +Anak Pk. 08.00 


Keb. Youth 1 Pk, 11.00 
Keb, Youth 2 Pk, 15.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

eks Office BTC) 


Sek: Jl. Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 


Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Eagle Youth Community 

Keb, Pelajar Pk. 13.00 
Keb. Mahasiswa Pk. 16.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum 1 + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb, Youth Pk. 14,00 WITA 
Keb, Umum 2 Pk. 18.00 WITA 


Gereja: Hotel Aston It.5, Manado 
Sekretariat Jl. Diponegoro 121, 
telp, 0431-863877 

Cp. Nain (085240163011) 


Sat. Bitung “House of Glory" 
Keb. Umum (Minggu) Pk. 09.00 WITA 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 WITA 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.30 WITA 
Gedung Mawar Sharon 

Jl. Sam Ratulangi, Pakadoodan link II! 
Telp: 0438-30903 

Cp: Pdp. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Amurang 

Keb. Umum (Minggu) Pk-10.00 WITA 
Komplex Terminal Bus, Kel Buyungon Amurang 
CP : Lerry (085256305074) 


Satelit Tondano “HOR” 

Keb. Umum | PK.10.00 WITA 
Keb. Youth (Sabtu) PK.17.00 WITA 
Keb. ProM Pk.18.00 WITA 
Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 


GMS "House Of Restoration”, 
Jl. DI. Panjaitan Lingk 1, Taler 
(Depan kantor Pos Tondano) 

‘Contact Person : Sdri Nolvien 
(085657222502) 


Sat. Kotamobagu 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Anak (Kamis) Pk 15.00 WITA 
Hotel Bulawan, Jl. Arief Rahman Hakim 

No.42, Kotamobagu Bolaang 


Mongondow 
Sek: Jl. S Parman Lingk 5 Togop (95711) 
Kotamobagu 

Contact Person : Pdp.Chris Tuturoong/ 
Kir Gereja (0434-22462) 

Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place 

Keb, Anak Pk. 10,00 WITA 
Keb. Youth Pk. 12.45 WITA 
Keb. Umum+ Pro-M Pk. 16.00 WITA 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ‚Fax : 0411-322114 
Cp: Samsi, 087841853770 


Satelit Palembang 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.00 WIB 


Gedung Mawar Sharon: 

Hotel Budi, Komplek llir Permai 

blok D-2 No. 26-32, Palembang 

Cp: Pdp. Maxi Edward Lonta 
(08192043867) 

Satelit "Grace Satellite” Samarinda 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), 

Jl. Muso Salim 28 

Cp: Brilli (0541)7770649/ 
081808822698 


Sat. Pontianak "City Harvest” 


Keb. Umum 1 (t.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum i (t2) Pk. 18.00 
Keb. Anak (t3) Pk. 10.30 
Keb. Youth (t.2) Pk 14.00 


ILA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: t.1, (0561- 760049) 


Sat. Ambon "Fire of Glory” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Eagle Teens Pk.15.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 12.00 


JI, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 
0911 314570 


Sat. Gideon (Saparua-MIK) 


Keb. Umum Pk, 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13,30 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp, 0914-21163 CP: Jemmy Maloky, 
081343313279 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17,00 


Jl Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec, Waipia (Maluku Tengah), 


CP:Bp. Yohanes Tupamahu (085231513790) 


Satelit Medan "MY Home" 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | + Anak Pk. 08.30 
Keb, Umum II + Anak Pk. 11,00 
Keb. Umum Ill + Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It, roof, Jl, H, Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: Jl, PJ. Nehru/Kalingga 16 C 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax. 061-4525732 


Sat. Balikpapan “House of Mercy" 


Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Pemuda/ Remaja Pk. 13.00 WITA 
Jl. Mayjen Sutoyo RT.44 no. 32 Gn. Malang 
(ex. gudang YOVA Lama) 

Sekret: JI. Mayjend Soetoyo RT.44 No.32 
Gn. Malang (Ex. Gudang YOVA lama) 

CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


Sat. “The Light" Denpasar (Bali) 

Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 


Keb. Pemuda, Pelajar Pk 13.00 
Jl. Teuku Umar 192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


ada hari Minggu (28/2) lalu, Gereja 
Mawar Sharon merayakan ulangtahun 
yang ke 20, sekaligus meluncurkan 
sebuah konsep kelompok kecil baru yaitu 
Connect Group. Konsep ini merupakan 
pengembangan dari konsep kelompok kecil 
yang telah ada, seperti Kemas, Promasa, 
Pemasa, Remasa dan Amasa. Nantinya semua 
kelompok kecil akan memakai nama yang sama 
yaitu Connect Group. 

Untuk merayakan hari jadi ke 20, di 
seluruh ibadah, tim praise and worship 
mempersembahkan satu vocal group bernama 
Golden Girl. Nama itu disematkan karena 
semua anggotanya adalah wanita. Dengan olah 
vokal yang cantik, disertai permainan alat musik 
akustik plus harmonika yang menawan, 
membawa jemaat semakin dalam menikmati 
hadirat Tuhan. 

Kemeriahan tidak hanya terjadi di dalam, 
tetapi juga di teras gereja. Di sana terpasang 
dinding buatan yang berisi “timeline” (sejarah 
singkat Gereja Mawar Sharon), Peta GMS 


(gambar seluruh satelit-satelit GMS), “News Events” 
(beberapa even besar yang dimuat di Surat Kabar 
Nasional, “People story" (kesan dan pesan jemaat), 
dan “Fun Facts” (fakta-fakta unik seputar gereja 
Mawar Sharon). 

Dalam peluncuran Connect Group, Ps, Jusuf 
Soetanto mendorong jemaat untuk bergabung dalam 
CG supaya bertumbuh di dalam iman dan 
pengenalan kepada Tuhan Yesus. Ps. Caleb 
mengatakan bahwa konsep kelompok kecil yang 
baru ini akan semakin menyenangkan, di mana 
setiap orang bisa bertemu dengan orang lain yang 
memiliki kesamaan hobi, kesenangan, kerinduan, 
semangat pelayanan dan lain-lain. Selain itu, dalam 
konsep yang baru ini, acara dalam kelompok kecil 
akan lebih bervariasi, antara kegiatan indoor (dalam 
ruangan) dan outdoor (luar ruangan). 

Memang, perubahan tidak mudah dan 
membutuhkan waktu. Tapi jika kita mau taat dan setia 
dalam proses ini, Tuhan akan membawa kita kepada 
sukacita yang lebih besar. Mari bergabung segera! 
Selamat ulang tahun ke 20 GMS. Semoga kemuliaan 
Tuhan semakin terpancar kuat melalui gereja kita 
tercinta! Tuhan Yesus memberkati. m 


i ag 


ide, a. 
ye 


D Ng 


G 
uar biasa! Pada hari Minggu (21/2) lalu, IS 
Gereja Mawar Sharon “Mercy Satellite” 


Balikpapan mengadakan grand opening 
gedung ibadah baru dengan tema “Transformation” 
Gedung yang diberi nama “HOME” (House of Mercy) ini, 
berdiri oleh karena kasih karunia Tuhan. Meski banyak 
halangan, tetapi Tuhan menyertai pembangunan ini hingga 
selesai dengan baik. 

Ibadah berlangsung sangat meriah. Pujian yang 
dinaikkan membawa jemaat semakin bergairah di dalam 
Tuhan. Sukacita dan kegembiraan terpampang di wajah 
setiap orang yang hadir hari itu. Firman Tuhan disampaikan 
oleh Ps. Caleb Natanielliem, selaku Executive Pastor Sinode 
Gereja Mawar Sharon. Mengutip dari Efesus 5:1-18, Beliau 
menyampaikan “cetak biru" Tuhan dalam hidup kita. 
Pertama, kita harus hidup dalam kasih karena Tuhan Yesus 
telah memberikan kita identitas baru dengan kasih di 
dalamnya. Kedua, Tuhan ingin kita berjalan di dalam terang 
karena Dia adalah terang. Tuhan tidak akan bersinar di 
dalam diri kita jika kita masih mengijinkan kegelapan ada di 
dalam hidup kita. Ijinkan Allah campur tangan untuk 
mengalahkan kegelapan itu. Ketiga, jangan berjalan di 
dalam kemabukan, tetapi berjalanlah dalam hikmat. Jika kita 
berjalan di dalam hikmat, kehidupan kita tidak akan sia-sia. 
Hati-hati dengan kemabukan (2 Tim 1:7). 

Sesudah firman di sampaikan, ada drama singkat 
mengenai transformasi kehidupan. Drama tersebut 
menceritakan bahwa dahulu sebelum mengenal Tuhan, 
hidup kita tanpa tujuan. Tetapi setelah menerima Yesus, 
hidup kita ibarat seekor ulat yang bergantung pada pokok 
yang kuat yaitu Yesus. Kehidupan di dalam Yesus memang 
tidak selalu mengenakkan, tetapi jika kita setia, kita akan 
didewasakan dan menjadi indah seperti seekor kupu-kupu. 
Lalu ditayangan film pendek mengenai sejarah singkat 
Gereja Mawar Sharon "Mercy Satellite” Balikpapan 

Akhirnya, gedung baru diresmikan oleh Ps. Caleb, | 
Ps. Peter Kaonang, dan Ps. John lie dengan bersama-sama 
menekan tombol dan diiringi dengan sukacita dan tepuk 
tangan dari seluruh jemaat. 


ss, 
y 


Ini adalah awal yang baru. Kami percaya, P 
sesuatu yang lebih besar akan Tuhan kerjakan di NO 
kota Balikpapan. Terima kasih buat seluruh . 


partisipasi dari seluruh jemaat yang terlibat 
di dalam pembangunan gedung gereja. 
Kami percaya tidak ada satu pun yang 
sudah ditabur akan kembali dengan sia- 
sia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan 
kita Yesus Kristus. 


OPENING TODAY! 


YOUTH REVIVAL SERVICE 


MARCH 14 & 21 2010 
10.00 AM - JATIM EXPO 
JL. AHMAD YANI, SBY 
WITH: PS. PHILIP MANTOFA 


MARCH 28 ONWARDS 
10.00 AM - SIBEC ITC 
JL. GENBONG,SBY 


MAWAR SHARON YOUTH P 
HIGHLY SPIRITUAL, HIGHLY INTELLECTUAL, HIGHLY INFLUENTIAL 
& Live Streaming 


at www.aog.or.id 
@ 6231-70497744 


GRATIS! 


